PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 


SEKRETARIAT DAERAH 


Jin. A. Yani Timur Nomor 37 Telp. (0355) 321813 
TULUNGAGUNG Kode Pos 66217 


PENGUMUMAN 
Nomor : 810/0y /PANSELDA.TA/2023 


TENTANG 


PEMBATALAN KELULUSAN PESERTA YANG MENGUNDURKAN DIRI 
DAN PENGGANTI YANG DINYATAKAN LULUS PADA PENERIMAAN CALON 
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) JABATAN 

FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN TULUNGAGUNG FORMASI TAHUN 2022 


Berdasarkan surat Badan Kepegawaian Negara, Nomor 327.1/R- 
KS.04.03/SD/K/2023 tanggal 20 Januari 2023 tentang Penyampaian Hasil Seleksi 
Kompetensi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Tulungagung Formasi Tahun 2022, bersama ini disampaikan 
hal-hal sebagai berikut : 

1. Terdapat Peserta Lulus seleksi Calon PPPK Pemerintah Kabupaten Tulungagung 
Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Formasi Tahun 2022 yang mengundurkan 
diri sampai dengan tanggal 20 Januari 2023 sejumlah 2 (dua) orang dan dilakukan 
pembatalan kelulusan hasil seleksi kompetensi, yaitu : 


Nomor Peserta Nama Lokasi 
Penempatan 
1. |2265184120000268 | FARADISA SHITHA | TERAMPIL - | PUSKESMAS 
ANANDA, AMD.GZ. | NUTRISIONIS | SENDANG 
KHUSNA PERTAMA - KALIDAWIR 
APOTEKER 


2. Peserta Pengganti dengan rangking nilai tertinggi selanjutnya dinyatakan LULUS, 


yaitu : 
Lokasi 
Jabatan Penempa Keterangan 


ho | Momor peserta | 
1. | 2265184110000046 | DENNY TERAMPIL - PUSKESMAS | Peserta 
SANDRIA | NUTRISIONIS SENDANG Memenuhi 
Persyaratan 
AHLI PERTAMA - | PUSKESMAS : 
"Poo —— Kas — 


Peserta 
Memenuhi 
Persyaratan 

3. Peserta pengganti yang dinyatakan LULUS agar segera menyampaikan kelengkapan 
berkas secara elektronik melalui akun masing-masing pada 
https://sscasn.bkn.go.id. selambat-lambatnya tanggal 5 Februari 2023 dengan 
ketentuan mengacu Pengumuman Panselda Nomor 810/02/ PANSELDA.TA/2023 
tanggal 10 Januari 2023, 

4. Peserta wajib terus mengikuti informasi terkait Seleksi Penerimaan Calon Pegawai 
Pemerintah Dengan Perujanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Tulungagung 
Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Formasi Tahun 2022 pada laman 
http://bkd.tulungagung.go.id/, kelalaian peserta dalam membaca dan 
memahami pengumuman menjadi tangung jawab peserta: 


5. Keputusan Panselda bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. 


Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian. 


Dikeluarkan di : Tulungagung 
Pada tanggal : 
DA JAN cucd 


a.n. BUPATI TULUNGAGUNG 
Sekretaris Daerah 
Selaku 
Ketua Panitia Seleksi Daerah 
Penggeana Aparatur Sipil Negara 


emibina Utama Madya 
NIP. 19640119 198508 1 003 


